Pondok PN antre 


Danullh Uda Ma Yakd 


Ronorogo)Jaw, aan m8 


Alamat, Jl. Ir. H. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur 
Telp.(0352) 461093, 497315 Fax. (0352) 462288 
Website : www.darulhudamayak.net 


CONTACT PERSON PANITIA : 085649465524 


SELAYANG PANDANG 


Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah salah 
satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di 
kabupaten Ponorogo. Berdiri sejak tahun 1968 oleh KH. 
Hasyim Sholeh. Penggunaan metode Salafiyah Haditsah 
dimaksudkan bahwa Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 
melestarikan metode lama yang baik dan mengembangkan 
metode baru yang lebih baik. 

Metode ini diterapkan di Pondok Pesantren Darul 
Huda Mayak dengan bentuk pendidikan formal dan non 
formal. Adapun pendidikan formal meliputi: MTs 
(sederajat SMP), MA (sederajat SMA), dan Madrasah 
Diniyah (MMH). Sedangkan pendidikan non formal 
diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab-kitab 
kuning salafi yang mu'tabarah. 

Dengan metode tersebut, santri Pondok Pesantren 
Darul Huda Mayak dapat mempelajari ilmu pengetahuan 
agama Islam secara utuh, dalam arti tidak hanya 
mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam seperti 
syari'at, tauhid dan tasawwuf dalam rangka Tafagguh fi 
diin, tetapi juga mempelajari ilmu pengetahuan agama 
Islam yang bersifat umum seperti fisika, kimia, biologi dan 
lain-lain dalam rangka Tafakkur fi kholgillah. Sehingga 
dengan metode tersebut akan membentuk santri yang 
mempunyai jiwa keagamaan yang teguh dan tegar serta 
dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dizaman yang modern ini. 


H4 


VISI 
Berilmu, beramal dan bertagwa dengan dilandasi 
akhlagul karimah 


MISI 
Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan tagwa serta 
akhlagul karimah pada jiwa santri dalam pengabdiannya 
kepada agama dan masyarakat 


LEMBAGA-LEMBAGA DI BAWAH NAUNGAN 
PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK 


A. PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI DARUL HUDA SISTEM 
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
1. Penggunaan sistem klasikal dengan metode pengajaran 
salafiyyah 
2. Pembelajaran mengacu pada kitab-kitab kuning yang 
mu'tabaroh. 
3. Penggabungan antara sistem salafiyah dan haditsah 


(modern). 

4. Sistem pendidikan memakai sistem asrama (fullday 
study). 

5. Pendidikan melalui keteladanan dan pembiasaan 
akhlag. 


6. Penggunaan sistem sorogan dan wekton. 

7. Pendidikan rohani melalui mujahadah ke makam auliya', 
khataman Al-Our'an dan sholat malam. 

8. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, meliputi 
kursus Seni Kaligrafi, Kursus Menjahit, Pramuka, PMR 
(Palang Merah Remaja), Matematika, Bahasa Arab, 
Bahasa Inggris, Hadroh, Seni baca Al-Our'an, Olah Raga 
(Sepak Bola, Bola Volley, Futsal, Bulu Tangkis, Tenis 
Meja), Drum Band, Marching Band Gambus Kontemporer, 
Isyhari dan Kelas Jurnalistik. 


B. MADRASAH MIFTAHUL HUDA (MMH) 

Madrasah Salafiyah Miftahul Huda mempunyai jenjang 
pendidikan 6 tahun dilanjutkan dengan program pasca MMH 
(Takhasus) dengan jenjang 2 tahun dengan kurikulum pondok 
pesantren salafiyah masuk sore hari mulai pukul 14.30 WIB - 
16.30 WIB. 


C. MADRASAH TSANAWIYAH DARUL HUDA (MTs) 

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Huda Mayak Ponorogo 
berstatus terakreditasi A dengan Kurikulum Berbasis 
Scientific (K-13) dan Kurikulum Merdeka, masuk pagi hari 
mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.35 WIB. 

2. Bagi siswa laju diwajibkan sekolah Diniyyah di Madrasah 
Salafiyah Miftahul Huda Mayak pada sore hari (13.00 
WIB sampai 14.30 WIB). Antara MTs dan Madrasah 
Miftahul Huda adalah satu paket yang tidak terpisahkan. 

3. Mulai tahun pelajaran 2020-2021, Mapel Figih dan Our'an 
Hadits menggunakan metode kajian kitab kuning dalam 
proses pembelajarannya. 

4. Selama menjadi Peserta Didik, bisa mengajukan bantuan 
beasiswa program pemerintah dengan menunjukan 
persyaratan yang berlaku. 

5. MARTSANDA System merupakan database yang berisi 
keaktifan siswa selama menempuh studi. 


D. MADRASAH ALIYAH DARUL HUDA (MA) 

1. Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Mayak Ponorogo berstatus 
TerakreditasiA, 

2. Bagi siswa laju diwajibkan sekolah Diniyyah di Madrasah 
Salafiyah Miftahul Huda. 

3. Program Peminatan/Penjurusan sebagai berikut : 

» Program Keagamaan (Agama) 
» Program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 
» Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Inovasi penunjang sistem akademik yang dikembangkan: 

1. Aplikasi generator pembuat soal, yang mampu mengacak 
soal hingga 99 paket. 

2. Sistem koreksi menggunakan sistem scanner dan juga 
aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan server 
madrasah. 

3. Ujian-ujian madrasah berbasis cbt. Mulai dari penilaian 
harian oleh guru hingga ujian akhir madrasah. 

4. Kartu AKSI. Merupakan rekam riwayat kedisiplinan peserta 
didik selama menempuh pendidikan di MA Darul Huda 


Ponorogo. Sehingga dapat diketahui rekam prestasi, 
pelanggaran, catatan perizinan, catatan-catatan 
khusus masing-masing peserta didik, dilengkapi dengan 
barcodeyang terhubung secara online, juga dapat 
digunakan sebagai kartu kegiatan-kegiatan di ma darul 
huda ponorogo. 

5. Aplikasi E-KH (SANADH). Merupakan aplikasi dengan 
fungsi rekap nilai prakti wajib madrasah selama 
menempuh pendidikan, sehingga status ketuntasan 
ujian praktik siswa dapat dicek secara berkala mulai 
kelas 10 hingga kelas12. 

6. Sebaran alumni masuk program beasiswa santri 
berprestasi (PBSB) masuk jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, 
SNBP, SNBT di perguruan tinggi negeri di seluruh 
Indonesia hingga di luar negeri. Mulai dari timur tengah 
hingga China. 


Perkembangan Jumlah Santri Pondok Pesantren Darul Huda 
Mayak 


2017/2018 4356 5171 2363 2422 

2018/2019 4565 5248 2433 2445 

2019/2020 4687 5416 2440 2384 

2020/2021 4916 5750 2799 2234 

2021/2022 5756 5805 2985 2290 

2022/2023 5875 5998 | 3289 2439 
FASILITAS. 


KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) Al- 
Haromain, Gedung Sekolah, Asrama, Sarana Belajar Audio 
Visual, Lapangan Olah Raga, Koperasi, Kantin, Rental 
Komputer, Perpustakaan, Lab. Komputer, Lab. IPA, Lab. Bahasa, 
Unit Simpan Dan Pertelekomunikasian (USP), Taman Bacaan 
(Papan Koran, Mading, Buletin), Photo Copy, POSKESTREN (Pos 
Kesehatan Pesantren), Kamar Tahfidz, Unit Penjahitan (Putri), 
Kamar Khusus Pendalaman Kitab Kuning (Putra), Kendaraan 
Operasional Pondok, Pelatihan Sepak Bola, Nomor 
Rekening/Virtual Account Santri, Kendaraan Antar-Jemput 
Kampus bagi Mahasiswa-Mahasiswi, Aula Serba Guna, 
AUDITORIUM Pondok, DH Laundry, DH Mart, Program Tafagguh 
Fi Addin, Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) dan Penitipan 
Barang dan Sambang (PBS) 


Prestasi 


1. MMH/PONDOK 

Juara 1 Liga Santri Nasional di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Tahun 2017 
Juara 3 Festival HadrohAl Banjari Se-Jawa Timur di IAIN Ponorogo Tahun 2019 

Terbaik 7 Festival Hadroh Al Banjari Se-Jawa Timur di Trenggalek Tahun 2019 

Terbaik 7 Festival Hadroh Al Banjari Se-Jawa Timur di Jombang Tahun 2019 

Harapan 3 Putri Lomba Seni Hadrah POSPEDANIII di Pasuruan Tahun 2019 

Juara 1 Putra dan Putri Lomba Seni Lukis Islami POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019 
Juara 1 Putri Lomba Kaligrafi Cabang Mushaf & Khat Naskhi MTO Tingkat Kab. Ponorogo Tahun 2019 
Juara 2 Putri Lomba Seni Kaligrafi Mushaf POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019 

Juara 3 Putra Lomba Seni Kaligrafi Mushaf POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019 

Juara 3 Putra Lomba Seni Lukis Islami POSPENAS VIII di Bandung Tahun 2019 

Juara 3 Putri Lomba Kaligrafi Cabang Khat Naskhi Festival Syari'ah di IAIT Kediri Tahun 2019 
Juara 3 Sepak Bola Kejuaraan Piala DANDIM Wonogiri U-12 Tahun 2019 

Harapan 3 Putri Lomba Lukis Kontemporer MTO Jawa Timur Tahun 2019 

Nominasi Film Terfavorit dalam Festival Film Pendek Media Pondok Jatim Tahun 2020 
Juara 1 Lomba Kreasi Nadzom Se-Jawa Dan Bali Dalam Rangka HSN Di UNISMA Tahun 2021 
Juara 3 Festival al Banjari Onilne se Jawa Timur di MAN 1 Magetan Tahun 2021 

Juara 3 Fetival al Banjari se Jawa Timur di IAIN Ponorogo Tahun 2022 

Juara 1 Festival Hadrah, Samproh Habsyi se Ponorogo Dalam Rangka HSN 2023 

Juara 1 Festival al Banjari se Jawa Timur di SMADA Ponorogo Tahun 2023 

Juara 3 Festival al Banjari se Jawa Timur di PONPES Al Huda Setemon Madiun Tahun 2023 


corong 


2. MTs (Madrasah Tsanawiyah Darul Huda) 

Medali Perak Lomba Olimpiade Matematika Olimpiade Numerasi Nasional Tahun 2021 
Medali Perunggu Olimpiade IPA Olimpiade SAINS Madrasah Tingkat Provinsi Tahun 2021 
Medali Perak Olimpiade IPA Olimpiade SAINS Nasional Tingkat Nasional Tahun 2021 
Medali Perak Olimpiade IPA Olimpiade MIPA Tingkat Nasional Tahun 2021 

Juara 2 Desain Poster Pramanda's Scout Competition Tingkat Provinsi Tahun 2021 
Juara 1 IPA Kompetisi SAINS Nasional Tingkat Kabupaten Tahun 2021 

Juara 1 Tahfidz Putra PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2021 

Juara 1 Pidato Bahasa Indonesia Putri PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2021 

Juara 3 Matematika Garuda Secience Olimpiade Tingkat Provinsi Tahun 2022 

Medali Emas Matematika Garuda Secience Tingkat Nasional Tahun 2022 

Medali Perak Matematika Garuda Secience Tingkat Nasional Tahun 2022 

Medali Emas Matematika Olimpiade SAINS Nasional Tingkat Nasional Tahun 2022 
Medali Perak Matematika Olimpiade SAINS Nasional Tingkat Nasional Tahun 2022 
Medali Perak IPA Indonesia Secience Competition Tingkat Nasional Tahun 2022 
Medali Perunggu Matematika Olimpiade SAINS Nasional Tingkat Nasional Tahun 2022 
Medali Perunggu IPA Olimpiade SAINS Nasional Tingkat Nasional Tahun 2022 

Juara 1 Kaligrafi Kontemporer PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 

Juara 1 MTO PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 

Juara 1 Vlog (Film Pendek) PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 

Juara 1 Vlog (Film Pendek) PORSENI Tingkat Provinsi Tahun 2023 

Juara 1 Seni Pencak Silat PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 

Juara 1 Tenis Meja PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 

Juara 2 Pidato Bahasa Arab PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 

Juara 2 MTO PORSENI Tingkat Kabupaten Tahun 2023 


cocococococococeocucococ. 


3. MA (MadrasahAliyah Darul Huda) 
Juara 1 Kaligrafi Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 

Juara 1 MTO Pa Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 

Juara 1 Singer Pi Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 

Juara 1 Tunggal Pa Tenis Meja Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 
Juara 2 Ganda Pi Tenis Meja Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 
Juara 2 Ganda Pi Bulu Tangkis Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 
Juara 3 Olimpiade UIN Maliki Malang Tingkat Provinsi Tahun 2022 

Juara 1 Olimpiade Bahasa Arab se-Karasidenan Madiun Tahun 2022 

Juara 3 Madrsah Inovatif HAB Kemenag Tahun 2022 

Terbaik 1 Madrasah Berprestasi KEMENAGAward Tahun 2022 

Juara 2 KTI Pi Tingkat Penegak MA Jambore Pramuka Madrasah Kemenag Kab. Ponorogo Tahun 2023 
Juara 1 Catur Pa Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 1 Kaligrafi Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 1 Pencak Silat Pa Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 1 Pidato Bahasa Arab Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 1 Singer Pa Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 1 Atletik 5000 Meter Cabang Lomba PORSENI MAKabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 1 Atletik 800 Meter Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 1 Catur Pi Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 1 Cipta Baca Puisi Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 1 Singer P1 Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 

Juara 2 Atletik 800 Meter Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 2 Bulu Tangkis Ganda Pa Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 2 Tenis Meja Ganda Putra Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 2 Tenis Meja Ganda Putri Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 2 Pencak Silat Putri Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 
Juara 3 Atletik 5000 Meter Cabang Lomba PORSENI MA Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 


cococeceocovesvusvvuvunsosoauna 


JADWATKEGTAWANJBON DO KIBESANjERENJDARUHJHUDAYMAYAK$ 


KEGIATAN 
HARIAN 


KEGIATAN 
MINGGUAN 


KEGIATAN 
BULANAN 


Bangun tidur dan 


Sana On — 
Jamaah sholat shubuh 


selesai 


Pengajian wekton 
Tahfidzul Gur'an 


(khusus santri Program 
Tahfidz) 


Membersihkan Asrama, 
Mandi, Sarapan dan 
Persiapan Sekolah Pagi 


Sekolah pagi (MTs, MA) 


Makan Siang & Istirahat 


Jama'ah Sholat Dhuhur 


Takror/belajar bersama 
untuk materi Madrasah 
Miftahul Huda (malam 
Sabtu dan malam 
Selasa) 


Kegiatan Sholawat al 
barzanzi, Sholawat 
Burdah, Dzikrul Ghofilin, 
(setiap malam Jum'at) 


Syawir/Musyawarah 
Khusus MMH & 
Mahasiswa (Malam 
Sabtu dan Malam 
Selasa) 


Ziarah makam auliya 
ke tegal sari (setiap 

alam jum'at kli 
Sima'an/ khataman Al- 
Our'an rutin Jum'at 
Pahing oleh seluruh 
santri nakam Al 
Maghfurlah KH. Hasyim 
Sholeh 
Bersih-bersih akbar 
Jum'at Kliwon Pagi) 


Selapanan Santri 

(setiap malam rabu 

g pon) 

bags | Selapan dewan asatiaz 
i wal ustadzah 

(setiap malam jum'at 

| wage) 

Pertandingan 

14.00- | persahabatan sepak 

17.00 | bola (setiap akhir 

bulan) 


TAHUNAN (KONDISIONAL) 


22.00- 
23.00 


Kursus Hadroh 


19.00- 
20.00 


05.00.- 
06.00 


05.00- 
05.45 


Jum'at Pagi) 


Muhafadzoh/Hafalan 


Bersama (hari selasa 


pagi) 


Pengajian kitab Tafsir 
Jalalain 


Sekolah Diniyah Sore 
(MMH) 


05.00- 
07.00 


Pagi sehat, Jum'at 
Bersih, Lari Pagi, 
Latihan Olah Raga 
(Setiap Hari Jum'at 
Kecuali Jum'at Pahing) 


Jama'ah Sholat Ashar 


Membersihkan Asrama, 
Mandi, Makan Sore dan 
Persiapan Jamaah Sholat 
Maghrib 


Kursus Kaligrafi Cabang 
Naskah, Mushaf, Lukis, 
Dekorasi, Dan Kursus 
Hadroh 


Jamaah Sholat Maghrib 


Ro'an/Kerja Bakti 
Khusus Mahasiswa 
(Setiap Hari Ahad) 


Pengajian Al-Our'an Rutin 
Ba'da Jama'ah Maghrib 


Pengajian Sorogan 
Tahfidzul Gur'an 
(khusus santri Program 
Tahfidz) 

Jamaah Sholat Isya" 


Belajar Wajib 


Pengajian Kitab 

1. Fatkhul Mu'in 

2. Tausyekh Ala Ibnu 
@osim 

3. At-Tadi 
Jawahiroh Tauhid 
Riyadul Badiah 
Mukhtasor jiddan 
Kasyifatus Saja 


Mahasisw H Putri 
(Hari Sabtu) 


Pengajian Kitab 
Bidayatul Hidayah 
santri Mahasiswa- 
MMH Putra (Setiap 
Hari Ahad) 


Istirahat 


Bersih-bersih 
Lingkungan Pondok 
(Hari Jum'at) 


Haul Pendiri Pondok 
Haflatul Imtihan Akhirassanah 
Pertemuan Wali Murid (PWM) 
Lailatut Tasyakkur (Pengajian 
Akbar) 

Pondok Ramadhan 

Peringatan Hari Besar Islam 
(PHBI) 

Pameran Karya Santri Darul 
Huda (PARADIIA) 

Liga Konsul 

Bahtsul Masa'il 

Bahtsul Kutub 

Sema'an Al-Guran & Dzikrul 
Ghofilin 

Wisuda Khotmu Al Tmrithi 
Khotmu Jurumiyah Dan Shorof 
Khotmu Alfiyah 

Ziarah Makam Auliya' & Wali 
Songo 

Amaliyah Tadris 

Ru'yatul Hilal 

Orientasi Pengenalan Studi 
Pondok (ORPSPON) 

Diklat Kepemimpinan 

Diklat Profesionalitas Guru 
Diklat Fighun Nisa" 

Diklat Manasik Haji 

Diklat Giro'ah Ghoribah 


Diklat perawatan Janazah 
Diklat ASWAJA 

Diklat Mu'asyarah Suami Istri 
Motivation Of Learning (MOL) 
Musyawaroh Gabungan 
(MUSYGAB) 

Diklat Thoharoh dan Sholat 
Diklat Shohibul Jabiroh 


Liga Konsul (Hari 
Jum'at) 


ERANGAN WARNA 


KETERANGAN 
KEGIATAN YANG 
BERLAKU DI PONDOK 

| PUTRADANPUTRI | 
KEGIATAN YANG 
HANYA BERLAKU DI 
PONDOK PUTRI 
KEGIATAN YANG 
HANYA BERLAKU DI 
PONDOK PUTRA 


- 
INFORMASI PENDAFTARAN SANTRI BARU 


PENDAFTARAN SANTRI BARU ADA DUA GELOMBANG 


1. 


GELOMBANG PERTAMA 
& Pengisian Data Calon Santri Secara Online (Gel.1) 
2D Pengisian data secara Online dibuka secara resmi pada 
Tanggal 16 Desember s/d 5 Maret2024 
D Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan secara transfer ke no VA (virtual account) masing- 
masing calon santri yang tertera di bukti pendaftaran atau di pemberitahuan Via WA 
(WhatsApp) masing-masing calonsantri. 
2D Calonsantri bisa dinyatakan diterima setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran 
2D Adapunhalaman web yang dapat diakses adalah sebagai berikut: www.darulhudamayak.net 
“& Persyaratan Pengisian Data Secara Online Adalah: 
a. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) 
b. NISN (Nomor IndukSiswa Nasional) 
c.  NomorWA (WhatsApp) Orang tua / Wali yang dapat dihubungi. 
d. AlamatE-mail 
& Pembagian Seragam (Gel.1) 
D Pembagian seragam dilaksanakan mulai Tanggal 8 Maret s/d 16 Maret 2024 di pondok 
pesantren Darul Huda Mayak, sesuai jadwal yang akan Informasikan. 
2D Waktupelayanan: 
@ Pagi:08.00-—11.00WIBs/d Siang: 14.00-16.00 WIB 
D Tempat Pengambilan Seragam Bertempat di Lapangan Pondok Peantren Darul Huda Mayak. 
GELOMBANG KEDUA 
& Pengisian Data Calon Santri Secara Online (Gel.2) 
2 Pengisian data secara Online dibuka secara resmi pada 
Tanggal 1 April 2024s/d 31Mei 2024 
2D Pemabayaran biaya pendaftaran dilakukan secara transfer ke no VA (virtual account) 
masing-masing calon santri yang tertera di bukti pendaftaran atau di pemberitahuan Via WA 
(WhatsApp) masing-masing calonsantri. 
D Calonsantri bisa dinyatakan diterima setelahmelakukan pembayaran biaya pendaftaran. 
D Adapunhalaman web yang dapat diakses adalah sebagai berikut : www.darulhudamayak.net 
& Persyaratan Pengisian Data Secara Online Adalah : 
a. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) 
b. NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) 
c.  NomorWA (WhatsApp) Orang tua / Wali yang dapatdihubungi. 
d. AlamatE-mail 
& Pembagian Seragam (Gel.2) 
D Pembagian seragam dilaksanakan mulai Tanggal 1 Juni s/d 9 Juni 2024 di pondok 
pesantren Darul Huda Mayak, sesuai jadwal yangakan Informasikan. 
D Waktupelayanan: 
2 Pagi:08.00-11.00WIBs/d Siang:14.00- 16.00 WIB 
2D Tempat Pengambilan Seragam Bertempat di Lapangan Pondok Peantren Darul Huda Mayak. 


SYARAT PENDAFTARAN 


(UNI RUNU) 


vu0 


Fotocopy Ijazah : 3 (tiga) lembar yang dilegalisir 
Fotocopy Nilai atau SKHUN: 2 (dua) lembar yang dilegalisir 

Foto copy NISN ( Nomor Induk Siswa Nasional ):1 (satu) lembar 

Foto hitamputih 3x4 sebanyak 4lembar 

Putra berbaju putih bersongkok hitam 

Putri berbaju putih berjilbabputih persegi 

Fotocopy Akta Kelahiran: 3 (tiga) lembar 

Foto copy Kartu Keluarga (KK) :2 (dua) Lembar 

Fotocopy KIP/KPS/KKS/PKH atau sejenisnya (jikaada) 

Semua syaratpendaftaran harus dibawa ketika awal masuktahun ajaran 2024/2025. 
Hal-hal yang belumjelas dapat ditanyakan kepada panitia melalui contactperson: 
Panitia Putra: 083338-4403-2023/Panitia Putri :0812-44386-5634 


Biaya Pendaftaran 


Santri MTs/ MA Mukim . 3.250.000 


Santri MMH Mukim/Mahasiswa . 2.385.000 


Santri MTs # MMH Laju . 1.520.000 
Santri MA # MMH Laju . 1.570.000 


Santri Laju MMH ... 730.000 


Santri Mukim Alumni Rp. 1.550.000 


Santri MA Laju Alumni Rp. 1.270.000 

D Biaya di atas sudah mencakup keseluruhan biaya pendaftaran berupa: 
Administrasi, SPP Bulan Juli 2024 

D  Bahan/Kain Seragam Lengkap: 

a. Santri Mukim : Seragam 5 Stel (Seragam Yayasan, Abu-Abu/Biru & Putih, 
Pramuka, Seragam Keluar, Seragam Olah Raga, Dasi dan Sarung/Jilbab). 

b. Santri Laju : Seragam 4 Stel (Seragam Yayasan, Abu-Abu/Biru & Putih, 
Pramuka, Seragam Olah Raga, Dasidan Sarung/Jilbab) 

C Santri MMH : Seragam Yayasan, Sarung/Jilbab dan Seragam Keluar Bagi Yang 
Mukim 

D Peralatan Asrama Bagi Yang Mukim Meliputi Almari, Al-Gur'an, Tajwid, Buku 
Sorogan, KTS (Kartu Tanda Santri), Buku Izin, Kartu Tabungan, Kitab Majmu' dan 
Perlengkapan Masuk Asrama/Alas Tidur, Alat Makan, Alat Mandi Dan Cuci). 

SD Apabila ada perubahan biaya pendaftaran akan disampaikan pada informasi 
selanjutnya. 

Lain-lain 

1. Bagi santri yang tinggal di asrama, wajib untuk sekolah di Madrasah Salafiyyah 
Miftahul Huda (MMH) sore hari. 

2. Santri dari luar Kabupaten Ponorogo wajib mukim di Asrama Pondok Pesantren 
Darul Huda Mayak. 

3. Santri Laju (tidak bermukim di Pon. Pes. Darul Huda Mayak) adalah santri yang 
berangkat dari rumah orang tua, di wiliyah Ponorogo Yang Masih Terjangkau. 

4. Tidak diperkenankan berangkat dari kost, kontrakan, pondok lain, ataupun 
sejenisnya. 

Sa Biaya pendidikan dan asrama (bagi santri mukim) tahun pelajaran 2024/2025 
sebesar Rp.600.000 (perbulan). Meliputi Asrama, Makan 3 Kali, Laundry Seragam. 

6. Terkait perubahan biaya pendidikan. dan asrama, selanjutnya akan 
dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid/santri pada pertemuan wali murid 
(PWM) atau melalui edaran resmi dari Pondok. 

7.“ Biaya SPP bagimurid Pondok Pesantren Darul Huda tahunpelajaran 2024/2025. 
2D Mukim MTs-MA: Rp. 600.000 
2 LajuMTs :Rp. 120.000 
D  LajuMA :Rp. 170.000 
2D MMH Mukim :Rp. 535.000 

8. Biaya Bulanan Terbebas dari uang gedung. 

9. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, menerima santri jenjang perguruan tinggi 
dengan syarat kegiatan Perguruan Tinggi (Kampus) tidak berbenturan dengan 
kegiatan pondok. 

10. Santri mukim di pondok, tidak diperkenankan mengikuti sekolah di luar (sederajat 
SMP/SMA). 

11. Madrasah Miftahul Huda (Madrasah Diniyah) diperuntukkan bagi santri tingkat 
MTs/MA Sederajat dan Mahasiswa 

12. Mendapatkan kalendertahun 2025. 


